How to Make Money 
With Facebook 




FACEBOOK JADI DUIT 


SEKILAS 

Saat ini Facebook sudah ada produk 
mirip-mirip Google Adsense, kita sebagai 
Publisher dari Iklan Facebook sudah bisa 
menayangkan iklan dari Facebook dan 
kita dibayar oleh Facebook per Tampilan 
Iklanya (CPM). 

Mamat Munandar 

Blogger 


Artikel Instan Facebook 



Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Daftar Isi: 


Kenapa Harus Facebook? . 

Apa itu Artikel Instan Facebook?. .. 

Menerapkan Artikel Instan Facebook pada Wordpress...?\r. . 

Tips dan Trik Supaya Artikel Instan Facebook Kamu di Approve . 

Kendala yang Biasa Dihadapi Ketika Instali Plugin Artikel Instan Facebook. 

Pasang Iklan di Artikel Instan Facebook Supaya Dapet Duit. 

Bagaimana Supaya Iklan Kita Banyak Dilihat Orang. 


Cara Ternak Akun Facebook yang Efektif dan Aman 


Trik Bikin Artikel yang Viral. 


..2 

..3 

..5 

...8 

...9 

.10 

12 

13 

14 

14 


Pertanyaan-Pertanyaan Umum 













Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Kenapa Harus Facebook? 


Kenapa coba? Selama ini kita mengenal Facebook sebagai media sosial terbesar, banyak orang 
berinteraksi disitu. Tentunya ini menjadi lahan pasar yang menjanjikan, terlebih Facebook 
menyajikan profile selengkap mungkin tentang penggunanya disitu. Artinya ketika orang mau 
beriklan di Facebook akan sangat benar-benar tertarget sesuai dengan keinginan pengiklan target 
audiencenya, karena disitu target pasar mencantumkan informasi sedetail mungkin, mulai dari 
demografi, pekerjaan serta interest. 


Banyak online shop Indonesia yang menggunakan layanan iklan berbayar 
sukses menargetkan pasar mereka di Facebook. Konsumen berdatangan, h 
berlipat ganda. 


ereka telah 
pun terus 


Pengalaman saya pribadi, saya jualan kaos hanya mengandalkan iklan Facebook untuk media 
pemasaran produk saya. Pangsa pasar di Facebook benar-b§nar tertarget sesuai dengan keinginan 
saya, alhasil dampaknya sangat luar biasa terhadap penjualan produk saya. 




Namun seiring dengan berjalannya waktu, Faceboo 
produknya, hingga kini Facebook juga telah me 
Bekerja sama dengan publisher di seluruh du 
NetWork' atau kita kenal sebagai Adsensenya Facebo 



mperbarui layanan dan produk- 
bosan baru layaknya Google Adsense. 
ok menerbitkan produk berupa 'Audience 


Jadi rekan-rekan, selain bayar iklan ke Facebook, saat ini rekan-rekan juga bisa dapet uang dari 
Facebook, caranya dengan menjadi mitra publisher bagi iklan-iklan yang diterima oleh Facebook. 



Kalau kita bicara Google Adsense kan, orang bayar iklan ke Adsense, terus iklannya muncul di Web 
kita yang kita pasang script adsensenya, Facebook pun sekarang demikian. Kalau Google, iklannya 
bisa muncul di video youtube, website, aplikasi android. Facebook pun bisa muncul iklannya di 
website kita, aplikasi, dan juga Artikel Instan Facebook. 

Jadi kebayang kan sekarang, bagaimana kita bisa dapet duit dari Facebook? Yaitu jadi Publisher, 
penayang iklan dari Facebook. Nah kalau saya pernah nyoba pakai Artikel Instan Facebook untuk 
nayangin iklannya.lTadi ketika iklan Facebook itu tayang di website Artikel Instan saya, saya dibayar 
oleh Facebook pertayangnya. 


Seperti kamu mau ngiklan ke radio/koran/tv, kamu bayar iklan kan ke radio/koran/tv nya? Nah 
ibaratnya kita yang punya radio/koran/tv nya. Namun disini Facebook sebagai orang ketiga, orang 
bayar iklan ke Facebook, gak ke kita langsung, nanti iklan itu akan muncul di media website yang 
kita punya. Faham kan? Jadi kita digajinya oleh Facebook. Tokopedia juga kan gitu, orang mau beli 
barang ke kita, tapi belinya ke Tokopedia dulu gak langsung ke kita. Nah Facebook juga sama sebagai 
perantaranya untuk pasang iklan di media yang kita punya. 








Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Apa itu Artikel Instan Facebook 


Ada yang udah tahu? Dikutip dari halaman resmi Facebooknya, Artikel Instan adalah format 
penerbitan seluler yang memungkinkan penerbit berita menyebarkan artikel ke aplikasi Facebook 
yang dimuat dan ditampilkan 10 kali lebih cepat daripada web seluler standar. 

Nah kamu kan suka Facebookan tuh di smartphone, baik di Android maupun iOS, ada aplikasi 
Facebooknya kan yang kamu pasang dari Play Store kalau android. Nah, ketika kamu Facebookan di 


aplikasi itu, bukan di web browser, kamu pasti pernah nemu suatu link website di salah satu teman 
Facebook kamu. 

Terus coba kamu klik, biasanya kan loading agak lama tuh untuk membuka link websitenya, kadang 
harus dibuka di browser lain seperti chrome/firefox/dll. Kalau website itu dipasang artikel instannya 
pasti gak bakalan loading lama. Cukup klik tautannya, artikelnya sudah langsung muncul dengan 
sangat cepat. Jadi gak seperti kaya kita buka website, tapi masih tetep saja di aplikasi Facebook itu 
muncul artikelnya. Tampilannya pun menyesuaikan, bukan kaygjtampilan ketika website kamu di 
buka di browser. 

W 


TELKOMSEL «D © A B P G f il 20.08 

O, Cari di Kiriman Mamat 


< 

Rajawali Ekspres 

• • 

BAGIKAN 

_ ! . . V , 'j 


Saya sebagai warga Sumedang asli merasa 
resah ketika mendengar kabar tersebut. 
Semoga semua pihak turun tangan dan dapat 
menyelesaikan keresahan ini. 


MISS TRANSGENDER !! U 

GRAHA INSUN MED AL 


I 


m 


1 Mombayar uang pendaptaran RP 150 000 


3 Hadir tepai pada waktunya 


2 Uang Tunai 

3 Bingkisan dan Sponsor 


5 Jubah Kebesaran 


7 Piagam Penghargaan 



MISS TRANSCENDER !! 

GRAHA INSUN MEDAL 

MALAM MWGCU. II AGUSTUS 2017 


1 Membayar uang pendaptaran RP 150 000 

2 Momakai Busana Posta 

3 Hadir tepat pada waktunya 


2 Uang Tunai 

3 Bngkisan dan Sponsor 

4 Makhota 

5 Jubah Kebesaran 


7 Piagam Penghargaan 




Rajawali Ekspres 


SOSIAL 


Heboh Miss Transgender di Kabupaten Sumedang 

Beredar melalui pesan WhatsApp dan juga media... 

O Rajawali Ekspres 


Oi 


'■> 29 


1 Kali Dibagikan 


Heboh Miss 
Transgender di 
Kabupaten Sumedang 


Suka 


(^3 Komentar Bagikan 


OLEH RAJAWALI EKSPRES 
11 AGUSTUS 2017 



Mamat Munandar 

11 Agt pukul 11.34-® 


Beredar melalui pesan WhatsApp dan 
juga media sosial, sebuah brosur 















Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Website yang sudah dipasang Artikel Instan Facebook ditandai dengan gambar petir kecil dalam link 
postingannya. 

Dengan adanya artikel instan ini, tentunya sangat memanjakan para pengguna Facebook di 
smartphone ketika ingin membaca suatu artikel dalam website. Terbukti ketika website saya 
dipasang artikel instan, pengunjungnya jadi lebih banyak, karena mereka ketika nemu link website 
saya tidak perlu nunggu lama dan gak perlu beralih membuka browser yang lain untuk melihat 
artikel dalam website saya. Dan untuk menerapkan artikel instan kedalam website kamu, jika kamu 
pengguna wordpres hanya butuh menginstali satu plug in saja. 


Cara kerja plugin Wordpress itu hanya untuk mengkonverteryang tadinya artikel di dalam website 
kamu jadi secara otomatis sudah dibuatkan versi artikel instannya dengan mewcpmot semacam 
umpan RSS gitu. 

Jadi dapat disumpulkan keunggulan Artikel Instan Facebook itu adai 



Hanya bisa dibuka di aplikasi 


Facebook (Android/iOS) 


Cukup update tulisan di 




.• 
























Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Menerapkan Artikel Instan Facebook pada Wordpress 


Anda pengguna Wordpres? Sebaiknya untuk mencoba menerapkan artikel instan Facebook pada 
blog kamu, kamu harus pakai plugin Wordpress ini, karena disini saya hanya akan membahasnya 
pada Wordpress saja tidak pada yang lain, walaupun yang lainnya juga bisa. 


https://wordpress.org/plugins/fb-instant-articles/ 


Bagi kamu yang belum faham apa itu Wordpress, sebaiknya kamu belajar dulu 


buat 

website dari Wordpress, jangan dulu kesini, ini wordpress.org ya yang self-hosting, harus punya 



hosting sendiri. Bagi yang sudah faham dan terbiasa pakai wordpress bisa kita lanjutkan. 


Caranya bisa kamu donlot dulu plug in melalui link di atas, atau melalui menu plug in > tambah baru 
> search dengan kata kunci 'Instant Articles for WP' > lalu instali dan aktifkan deh. 



Configure settings for your styles, ads, analytics and publishing in Instant Articles. Review our developer documentation to learn more. 


Assign your Instant Articles a custom style. To begin, customize a template using the Style Editor. Next, input the name of the style 
below.Note: Ifthis field is left blank, the plugin will enable the “Default" style. Learn more about Instant Articles style options in the Desian 
Guide . 


The Copyright details for your articles. Note: Some inline html tags can be used in this field. Learn more about Footer in Instant Articles. 


Enable Riaht-to-Left fRTLl aublishina 


Klik dulu tanda panah nomor 1, kemudian pilih salah satu Fanspage yang akan kamu pakai untuk 
Artikel Instan website kamu, jangan lupa, sebelum kamu klik tombol "AKSES ALAT ARTIKEL INSTAN 
centang dulu kolom "Dengan melanjutkan. Anda menyetujui Instant Articles Terms." 















n f acebook 


Fdcsbeek «Jadi Duit <JO) * Tutorial 




Pesan I 


Pemberitahuan g] Wawasan Alat Penerbitan 


Pengaturan Bantuan * 


Keoaiuwarsa 



Video 



Anda harus disetujui sebelum dapat mulai menerbitkan Artikel Instan. Harap kirimkan grup sampel artikel di Langkah 

2. 


Perpustakaan Video 




Video yang Dapat Anda 
Crossposting 


Alat O 

Gunakan alat ini untuk menyiapkan dan mengelola Artikel Instan Anda. 


Formulir Iklan 
Prospek 


Perpustakaan Formulir 


v Hubungkan Situs Anda © 


Perpustakaan Konsep 
Formulir 


Untuk menghubungkan situs Anda, tambahkan tag meta di bawah tag <head> pada HTML situs web Anda, lalu masukkan URL 
situs Anda di kolom berikut ini. Pelajari selengkapnya tentang menghubungkan situs Anda dengan Artikel Instan. 


Artikel instan 

| Konfigurasi 
Artikel Produksi 
Artikel Pengembangan 
Contoh Artikel 
Unit Ajakan Bertindak 


<meta property="fb:pages" content- '675775792520399" t> 



Canvas 


> Produksi Umpan RSS 

> Umpan RSS Pengembangan O 


Obrolan (Mati) 


Copy dulu ID Halaman kamu kemudian kamu kembali ke dasbor wordpress kamu di menu artikel 
instan, masukin ID halaman kamu di plugin wordpress kamu untuk mengklaim Fanspage kamu 
supaya konek sama website kamu. 


Abis gitu SAVE DULU setingan di pl 
fanspage kamu, masukin url website 



artikel instan kamu lalu kembali ke ALAT PENERBITAN 
emudian klik KLAIM URL. 


Halaman Pesan | 

r\c\j d i u vv d i s a 


Pemberitahuan gj Wawasan Alat Penerbitan 


Pengaturan 


Bantuan * 


Gunakan alat ini untuk menyiapkan dan mengelola Artikel Instan Anda. 


Video 

Perpustakaan Video 


v Hubungkan Situs Anda © 


Video yang Dapat Anda 
Crossposting 


Untuk menghubungkan situs Anda, tambahkan tag meta di bawah tag <head> pada HTML situs web Anda, lalu masukkan URL 
situs Anda di kolom berikut ini. Pelajari selengkapnya tentang menghubungkan situs Anda dengan Artikel Instan. 


<meta property="fb:pages" content="675775792520399" t> 


Formulir Iklan 
Prospek 


Perpustakaan Formulir 


Pengguna plugin WordPress 

Gunakan 675775792520399 sebagai ID Halaman di pengaturan plugin Artikel Instan untuk WordPress. 


Perpustakaan Konsep 
Formulir 


URL Anda sudah diklaim Anda dapat mulai menyiapkan Umpan RSS Artikel Instan Anda, dan 
menambahkan URL lain jika Anda ingin membuat artikel untuk beberapa situs. 


Artikel instan 

| Konfigurasi 
Artikel Produksi 
Artikel Pengembangan 
Contoh Artikel 
Unit Ajakan Bertindak 


URL Terdaftar Anda 


www.test.tek 


O URL 

http:// example.com 


Canvas 


^ 1 °/r/ 



M' 

























El f acebook 


Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Jika website kamu berhasil di klaim, artinya sudah konek antara Artikel Instan di Fanspage kamu 
dengan website kamu maka akan muncul seperti gambar di atas. 

Sekarang bagaimana kita menyiapkan umpan RSS Artikel Instan, hal ini penting karena kita kan 
hanya posting artikel di website, nanti melalui umpan RSS ini yang sudah di setting, artikel dalam 
website kita akan secara otomatis tampil atau muncul di artikel instan Fanspage kamu. Jadi otomatis 
gitu, kamu cukup update postingan artikel di web, lalu kamu share aja link website itunya di akun 
facebook manapun, akan secara otomatis, jika link website kamu di buka di aplikasi facebook 
android/iOS akan tampil versi artikel instannya. 


Halaman 


Pesan I 


Video yang uapat Anda 
Crossposting 

Formulir Iklan 
Prospek 

Perpustakaan Formulir 

Perpustakaan Konsep 
Formulir 


Artikel instan 

| Konfigurasi 
Artikel Produksi 
Artikel Pengembangan 
Contoh Artikel 
Unit Ajakan Bertindak 

Canvas 


Untuk alamat 


Pemberitahuan 0 Wawasan Alat Penerbitan 


Pengaturan 


Bantuan ’ 


Gunakan alat ini untuk menyiapkan dan mengelola Artikel Instan Anda. 


> Hubungkan Situs Anda O 


v Produksi Umpan RSS 

Hubungkan kabar RSS Anda untuk Artikel Instan di sini. Pelajari selengkapnya tentang opsi penerbitan otomatis, termasuk API. 
URL Umpan RSS Diperbarui untuk terakhir kali 12 detik yang lalu. 


http://www.test.teNi 


-ati ka. n et/f e e d/i n sta nt-a rti cl e s 


Kabar Mewajibkan Autentikasi HTTP 
Simpan 

> Umpan RSS Pengembangan O 

> Audience NetWork O 

> Gaya O 






secara defaul berada di alamat url ini => 


http://www.namawebkamu/feed/instant-articles masukin saja lalu simpan ya 


Masih di dasbor Fanspage Artikel Instan kamu, scroll kebawah, ada 'GAYA', klik oleh kamu, klik yang 
'DEFAULT' 











Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Tutup 

ARTIKEL PENUH 

Warna Artikel 

HEAD ARTIKEL 


Judul 

Subjudul 

Byline 

Tanggal 

ISI ARTIKEL 

Judul Utama 

Judul Sekunder 



0 #989898 


LATAR BELAKANG * 

«FFFFFF 



KICKER TEXT 

Preview Your Instant 
Articles Styles 

Subtitle. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 

OLEH AUiaOK. BYZJNE 


Nah ini yang wajib, kamu harus masukin logo websitekamij dengan ukuran yang sudah disesuaikan, 
jika tidak, kamu gak bakalan di approve. 


Sampai sini sebetulnya sudah selesai, tingg 
artikel instan kamu di aprove apa ti 


iunggu peninjauan dari pihak Facebook, apakah 


, igal kai|giWk 
idak. 

.W' 

Tips dan Trik Supaya Artikel Instan Facebook Kamu di Approve 



1. Bikin artikel original (bukan copas) minimal sepuluh artikel, minimal 300 kata masing2 
artikelnya disertai gambar. 

2. Kenapa gambar penting? Karena kan ketika artikel instan kita muncul, itu selalu muncul 
gambar, judul kemudian isi artikelnya, jadi penting gambar itu. Padi setiap postingan artikel 
kamu harus disertai gambar unggulan ya, WAJIB . 












El f acebook 


Facebcok «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 




O Customer 
I I dfsasdfa 
l~~l Fitur Section 
□ Of Work 
I I Slide 

l~~l Tak Berkategori 
n Team 

Tambah Kategori Baru 



Tambah 

Pisahkan tag dengan koma 

Pilih dari taa vana palina serina digunakan 



Terimakasih telah membangun dengan WordPress. 


3. 




4. 


Ketika kamu menginstal plug in artikel instan di Wordpress kamu, sebaiknya jangan dulu 
menginstali plug in yang lain, walaupun sih tidak apa2 install2 yang lain juga. Cuma untuk 
jaga-jaga saja. Coz saya waktu itu, sebel unj^aya instali artikel instan di wordpress saya, saya 
instali juga plugin w3Total Chache, pas sekali gagal. Mau balikin lagi gagal terus, karena 
kegagalan nya telah ngechache. 

Ketika posting artikel sebaiknya hanya artikel saja berisi kata-kata dulu, gambar hanya ada 
di gambar unggulan saja, jangan disisipkan pada artikel kamu. Jangan nyertain video atau 
yang lain-lainnya dulu. Walaupun gpp, tapi ini mah untuk cari aman saja. 


\>> 


Kendala yang Biasa Dihadapi Ketika Instali Plugin Artikel Instan Facebook 



1. Logo di dasbor gaya Fanspage kamu belum di pasang. 

2. Kalau kamu pasang Artikel Instan di Blog lama kamu yang dah banyak artikelnya, pasti di 
konfigurasi artikel instan di Fanspage kamu banyak artikel yang harus di perbaiki. 

3. Klaim artikel susah 


Solusinya: 


1. Ya harus bikin logo dulu atuh bos pake sotosop juga bisa lalu upload di editor gaya 


2. Kalau saya dulu, artikel yang bermasalah, saya masukin ke tong sampah dulu, jadi yang ada 

tinggal artikel yang disukai oleh facebook aja dulu supaya di approve, kalau udah di aprove 


ya aktifin lagi. Hahaha... selain itu juga, di artikel produksi (dasbor fanspage artikel insta 

n 

kamu) artikel yang bermasalah saya hapusin dulu), repres, kemudian ajukan peninjauan 


kembali. 



3. Kalau sekarang sih mudah bro, pake plugin wordpress dah otomatis, cukup masukin ID 













































Facebcok «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Pasang Iklan di Artikel Instan Facebook Supaya Dapet Duit 


U 


Dunia Sepak Bola 


■ Mamat Beranda 12 


ialaman Pesan Q 

video yang Dapat Anda 
Crossposting 


Formulir Iklan 
Prospek 

Perpustakaan Formulir 

Perpustakaan Konsep 
Formulir 


Artikel instan 

| Konfigurasi 
Artikel Produksi 
Artikel Pengembangan 
Contoh Artikel 
Unit Ajakan Bertindak 


Pemberitahuan El Wawasan 

> Hubungkan Situs Anda O 

> Produksi Umpan RSS 

> Umpan RSS Pengembangan O 


Alat Penerbitan 


* 


Pengaturan 


Bantuan * 



Canvas 


> Pengaturan Masukan O 

> Pemberitahuan Email O 

Tentang Buat Iklan Buat Halaman Pengembang Karier Privasi Cookie Pilihan Iklan [> Ketentuan Bantuan 

Facfthnnk©?017 



Simplejuga bro kalau kamu mau Artikel Instan Facebook kamu kaya Google Adsense ngasilin duit. 
Tapi sebaiknya kamu di approve aja dulu, kalaiMiah di approve baru artikel instan kamu pasangin 
iklan. Saran ane USAHAIN ARTIKEL INSTAN KAMU DI LIHAT PER ARTIKELNYA RATA2 1.000 VIEW 
BARU PASANG IKLAN' . Centang persetujuan lalu memulai deh kamu pasang iklannya. 



| f | Dunia Sepak Bola 


Q | 

f 1 Mamat Beranda 12 


Halaman Pesan Q 

Video vana uaDat Anda 

Pemberitahuan El Wawasan 

* kiouuksi umpan kss 

Alat Penerbitan 

Pengaturan 

Bantuan * 


Crossposting 


Formulir Iklan 
Prospek 

Perpustakaan Formulir 

Perpustakaan Konsep 
Formulir 


Artikel instan 
| Konfigurasi 
Artikel Produksi 
Artikel Pengembangan 
Contoh Artikel 
Unit Ajakan Bertindak 


> Umpan RSS Pengembangan O 
v Audience NetWork O 

Monetisasi Artikel Instan Anda dengan ildan dari Audience NetWork. Facebook 


Sumber daya: 

■ DasborAnda 

■ Informasi Pembayaran 

■ Pusat Bantuan 
Pertanyaan Umum 


Langkah Penerapan: 

■ Buat Penempatan Iklan dan Dapatkan Kode 

■ Masukkan Iklan di Artikel Instan 


Canvas 


> Gaya O 

> Pengaturan Masukan © 

> Pemberitahuan Email © 

Tentang Buat Iklan Buat Halaman Pengembang Karier Privasi Cookie Pilihan Iklan t> Ketentuan Bantuan 




' < O/r/ 






*********** n *t>**l r * >t * 


'*€? 
























Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Jika kamu sudah memulai untuk pasang iklan di artikel instan kamu, kamu perlu menyetting 
pembayaran kamu. 


Saran : PAKAI MANDIRI DEBIT ONLINE. Mandiri secara lembaga sudah bekerjasama dengan 
Facebook secara resmi terkait pembayaran masalah iklan, ane juga kalau bayar iklan ke Facebook 
pakai mandiri, cukup masukin 16 angka di kartu ATM kamu dan nomor kadaluarsa dan 3 digit kode 
rahasia di kartu ATM kamu, kamu sudah kaya punya Credit Card. Jadi kita bayar iklan gak perlu ke 
bank dulu, transfer lalu saldo kita terisi, gak banget, tapi ini mah kaya CC, ngiklan aja dulu, ngutang, 
di kartu ATM gak ada duit juga gpp, nanti kalau dah ada duit baru ditagih, secara otomatis duit kita 
berkurang. Enak kan gak ribet. Nah untuk gajian juga, Facebook kan nanti ngasih duit ke kita, saya 
mah pakai Mandiri juga. Kalau mengetahui kode Swift suatu bank tinggal googling saja ya, kode swift 
itu ibarat kode posnya bank di seluruh dunia. 

SIAPKAN NPWP : Bikin NPWP itu mudah, sehari juga jadi, langsung di ka 
NPWP, karena nanti kamu bakalan ditanyain itu sama facebook, jadi 
pribadi saja. 




, kenapa pake 
ri sekarang, NPWP 


Tinjauan Aplikasi 


Buat penempatan iklan untuk aplikasi Anda 

Kami sarankan Anda membuat satu penempatan per lokasi iklan per aplikasi per platform atau situs web seluler untuk membantu 
pelacakan wawasan. Pelajari Selengkapnya 


Buat Penempatan Iklan 


Perlu Bantuan? 


Audience NetWork 


Kinerja 

Onboarding Debugger 

r Tambahkan Produk 


▼ Penempatan Aktif 

Placement for Page 675775792520399 

Status: 

• Aktifkan 

ID Penempatan: 


119570285366762_119570298700094 



PENEMPATAN IKLAN : gampang lah ini mah, udah otomatis, tinggal klik di dasbor > audience 
network > penempatan. Tinggal copas tuh ID Penempatannya, lalu masukin ke plugin artikel instan 
wordpress kamu. 




n f acebook 


Fdcsbeek «Jadi Duit (F J£>) * Tutorial 


Body text will read right to left for all articles. 



If you already use a WordPress plugin to manage analytics, you can enable it below. You can also embed code to insert your own trackers and analytics. Learn more about Analvtics in Instant 
Articles . 


Ketika sudah di CoPas ID penempatan iklannya jangan lupa tuh dije h tinggal nunggu nanti 

iklan kamu muncul. 


Bagaimana Supaya Iklan Kita Banya t Orang 


i. 



Ternak Akun : banyakin akun facebook kamu gan. Caranya bagaimana? Kalau kamu pake 
Browser Firefox kamu instali add ons 'Multifox', kalau kamu pengguna browser Chrome 
pakai add ons 'Swap My Cookies'. Untuk apa ternak akun, nanti kan link artikel instan kamu 
di share ke akun2 kamu, apalagi kalau akunnya banyak temennya yang kira2 suka sama 
artikel kita kan bisa jadi di klik dan dishare sama mereka, viral deh. 


2 . 


Bikin Artikel Viral : Nah ini harus pas, antara nice blog kamu dengan akun2 Facebook kamu, 
jangan sama teman2 di akun Facebook kamu rata2 penyuka bola, kamu malah bikin blog 
otomotif lalu dishare di akun itu, gak bakalan nyambung gan. Tapi artikel blog kamu harus 
sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya mereka mau mengklik apalagi ngesharenya 
supaya viraf. 





















Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Cara Ternak Akun Facebook yang Efektif dan Aman 


ff Swap My Cookies 

****~(311) | DeveloperTools | 38,589users 

OVERVIEW REVIEWS SUPPORT 


y>WH»wrl.Oww «7»~pMyCoc* *«n o 

o (J. 


<t (&• * 


A Optfons 

rf Inlcpalc «Uh EdilTh»Cookic? Youmuu havcthc«tensi 
v Show Ihc acltvc pmtilc numbct in Ihc brow kt*» icon 
ChooM whkb profile lo use cvcrvlanc ihc browser stoits 
ActivMc kcyboard shortcuts 

$ Refresh lib» siter ctunging thc profilc’ v». M v» mu n 
X Dclclc cookies for all profilcs 
O Roaorc dcfjuli profilcs 


* Prof 1 les 

» 5 # ✓ || owob»i J ^ 

I » ^ ^ Wofk Convoniont profilcs 
for multiple accounts 

• 5 # ✓ Orcjoiy 

• « • ✓ tmaa 



Compatible with your device 

If you have multiple accounts let 
Swap My Cookies manage them 
for you! 

Swap My Cookies is a session manager, it 
manages your cookies, letting you login on 
any website with several different accounts. 
You can finally login into gmail, yahoo, 
hotmail, and just any website you use, with 
all your accounts; ifyou wantto use another 
account just swap profile! 

It's a nice and working alternative to 
Google's "multiple sign-in", you can keep in 
memory all your profiles, and switch among 
them as needed; 

O ReportAbuse 

Additional Information 

Version: 0.3 

Updated: November 25, 2013 

T 


0 Unduh Pengaya 
Ekstensi 
Gfo Tampilan 


m Multifox Toolbar Button 1.05.1 -signed.l-signed 


Oleh Robert Baldwin 


A Firefox toolbar button that opens a new Multifox identity profile. Reguires Multifox extension (1.3.4+) (http://br.mozdev.org/multifox). 


Pemutakhiran Otomatis 
Terakhir Diperbarui 
Beranda 


Bawaan • Aktif Mati 
2 Maret 2017 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/6450129 



Pertama-tama instal dulu ya add ons di browser Chrome pake Swap My Cookies dan di Firefox pakai 
Multifox. Untuk apa, itu kan kita bisa buka Facebook sampai puluhan akun dalam satu browser. 
Misal kita login di profile pertama, lalu save password, kemudian di profile dua dan selanjutnya. 
Nanti kalau mau login dari profile satu ke profile dua kan tinggal klik saja, jadi gak perlu ribet. 


Supaya akun Facebook kamu aman ini yang harus kamu lakukan : 

1. Bikin akun pakai identitas asli, foto asli 

2. Sehari bikin akun max. 3 buah 

3. NgeAdd temen harus satu interest, kalo ngeAdd ke satu Fanspage, terus saja disitu 

4. Sehari maksimal ngeAdd teman 100 orang untuk satu akun 

5. Kalau bisa pakai konfirmasi nomor HP 

















Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Trik Bikin Artikel yang Viral 


Cara setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung moodnya, kalau saya kan basicnya adalah seorang 
wartawan (Baca : http://news.detik.com/berita/d-2239642/-wartawan-sumedang-ekspres- 
dikerovok-anggota-ormas ) jadi saya bikin artikel itu lengket banget dengan nuansa jurnalistiknya. 

Walau gak pernah ke lapangan untuk bikin artikelnya, tapi kan ada kode etik jurnalistik, boleh comot 
statement seseorang, asal ditulis sumbernya. Coba berita2 luar negeri yang dimuat oleh media2 
lokal Indonesia, kan statement juga nyomot dari web luar. 


Nah saya kurang lebih seperti itu, saya nyari topik yang lagi hangat hari ini, bila perlu itungannya 
jam, kejadian yang beberapa jam lalu, cepet2 saya posting dan sebarkan di akun-akun saya, karena 
belum banyak orang yang tahu kan, saya orang pertama yang ngeshare, jadi deh banyak yang 
penasaran dan klik link web artikel instan saya. Kalau beritanya hebohrjaisa langsung viral tuh, jadi 
saya kuncinya ada di kecepatan dalam pemberitaan. 


Pertanyaan-Pertanyaan Umum 


A : Kok bisa dapet duit langsung dari Faceboo 



kan kita bayar iklan ke Facebook 


B : Facebook semakin hari semakin canggih bro, awalnya iklan Facebook itu muncul hanya diberanda 
saja kan, tapi sekarang sudah muncul di Instagram, di Website juga dan di Artikel Instan. Nah 
website dan Artikel Instan itu kan pihak ketiga (publisher), nah kita jadi publishernya kaya Google 
Adsense, nanti kalau ada orang yang liat iklan Facebook di media yang kita punya, kita dapet duit, di 
gaji langsung oleh Facebook. 

A: Berapa Gajinya? 


B : Gajinya dihitu 
kalau Facebo 
Indonesia ya, ga 

A: Kapan Gajiannya? 



L.000 tayangan iklan, bukan per klik iklan, beda sama Google Adsense, 
jn CPC ya, per 1.000 tayangnya dibayar antara Rp. 4.000 - 10.000, itu blog 
kalau bule. 


B : Facebook akan menggaji para publishernya sebulan sekali setiap minggu ketiga dalam setiap 
bulannya, jika dalam satu bulan sebelumnya si Publisher telah dapet $100 lebih, maka uang akan 
langsung di transfer. Jika kurang dari $100 maka akan di akumulasikan sampai dapat $100. 

A : Kemana di Transfernya? 

B : Langsung ke bank lokal juga bisa, ane pakai madiri debit online, langsung bisa di transfer dari 
Amerika sana ke rekening ane. 

A : Gimana caranya supaya dapet duit dari Facebook? 









El f acebook 


Facebcok «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


B : Kalau ane baru bisa pakai artikel instan, coz kalau pakai Audience NetWork yang lainnya, kaya 
iklan tampil langsung di website kita, ane liat blog Indonesia belum ada, ini artikel instan juga baru 
rilis bulan2 kemarin di Indonesia mah. Bahkan mau ada perombakan besar2 nanti 1 November 2017 
untuk masalah ini, begitu info dari Facebooknya langsung. 


A : Kalau pasang artikel Instan selain di Wordpress bisa? 

B : Sangat bisa, artikel instan, artikel produksinya di Fanspage Facebook, disitu aslinya berisi banyak 
script, kalau bikin langsung disitu juga bisa, asal isi artikel instan sama dengan postingan web kita, 
nah kalau pake wordpress biar postingan nya samaan gitu kan cukup pake plugin, kalau kita update 
postingan di web wordpress, otomatis di artikel instan juga terupdate postingan yang sama. 



< M AMAT M U NAN DAR : 


01Aug2017 ▼ sampai 18Aug2017 ▼ 



Total Debit 

9,126,342.00 


Total Kredit 

10,115,277.60 


18/08/2017 


Dr InTTSusp CrSACPS B0 
000 1 | RFBBOOOOl I 

38 FACEBOOK IRELAND L 
IMITED BANK OF AMERIC 
A, NA 20170818 | I 

7 


+ 1,336,277.60 


Nah ini bukti transferan Facebook dari Bank of Amerika ke Rekening Mandiri saya. 















I 











Facebcok «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


BURUAN DAFTAR 
ARTIKEL INSTAN DARI 

SEKARANG JUGA 

MUMPUNG LAGI 

GAMPANG. NANTI 

SETELAH^TANGGAL 1 

NOVEMBER 2017 
BELUM TENTU BISA 

SEMUDAH YANG 

SEKARANG. 














Facebook «tadi Duit (S^JD) * Tutorial 


Follow me: 

@MatmundBllgger 
Q @matmund 
(@) @mamatmunandar 
0 +6285704444114 

Group WA FJD Premium Member : 

https://chat.whatsapp.com/lelNxzv8WgsLlctnOivmKo 

Klik untuk gabung di group WhatsApp "Facebook Jadi Duit 
(FJD)" Premium Member. Kita akan sharing disitu apapun 
mengenai Facebook supaya semuanya bisa jadi duit. Ini 
khusus bagi yang sudah beli e-book ini ya.. 









